TERMINASI 
KEBIJAKAN 


Dr. Dra EVA EVIANY.M.Si 


Pengertian 
Terminasi adalah perubahan atau 
pembatalan suatu kebijakan 


pemerintaham 


Lanjutan...... 


Terminasi kebijakan mengarah pada: 

e penghapusan agensi (organisasi, firma) 

e penghapusan program 

e penghapusan sebagian (agensi, kebijakan 
dasar, dan program) 

+ pengurangan anggaran 


e Munculnya tuntutan politik 


Lanjutan...... 


e Beberapa kebijakan dan program ternyata 
tidak efektiff 
e Adanya suasana politik yang tidak 


mendukung pelaksanaan program 


PN 


Tiga Bentuk Perubahan menurut Easton 


(1986lubahan sedikit (tambal sulam) dari 
kebijakan yang telah dievaluasi. 

e Pembuatan statuta baru dalam area 
kebijakan tertentu 

e Perubahan drastis dari kebijakan 
pemerintahan sebagai konsekuensi dari 


munculnya pilihan-pilihan baru 


Perubahan kebijakan Lester dan Stewart 


(2000): 

e Perubahan kebijakan hanya berbentuk 
linear. 

e Penggabungan (merger) beberapa program 
yang dianggap cocok. 

e Pemisahan satu program menjadi dua atau 
beberapa paket program. 


+ Perubahan program secara nonlinear. 


PN 


Bentuk-bentuk Terminasi 
Lester dan Stewart (2000): 


1. Terminasi fungsional, yaitu terminasi yang terarah 


pada tindakan eliminasi organisasi maupun 


kebijakannya sendiri. A SS 
2. Terminasi organisasi, yaitu tertuju pada NN 

penghapusan seluruh organisasi yang terlibat 

dalam implementasi kebijakan atau program, 


akibat dari kegagalannya mencapai tujuan. 


Lanjutan.......... 


3. Terminasi kebijakan, yaitu tertuju kepada 
penghapusan sebuah kebijakan ketika teori 
dan pendekatan yang mendukung sudah 
tidak dipercaya kebenarannya oleh 
aktor-aktor formal. 

4. Terminasi program, dilakukan untuk 


mengeliminasi program-program spesifik. 


Bentuk Terminasi (Imanuddin dkk): 


erminasi big bang 


e Pihak pemegang otoritas kebijakan menetapkan terminasi secara 
desisif dan dilakukan dalam waktu cepat 
e Tidak memberikan kesempatan oposisi untuk mengorganisis 


kekuatan melawan langkah terminasi. 


Bentuk Terminasi : 


Long Whimper approach 


Penghapusan secara bertahap dengan penuh kehati-hatian dalam 
menghapus suatu kebijakan, program dan organisasi. 

Contoh: 

Pengurangan anggaran terhadap suatu organisasi sehingga tidak dapa 


melakukan suatu kegiatan 


Strategi Terminasi (Robert Behn) 


e Para terminator disarankan untuk tidak 
mengumbar informasi secara dini terkait terminasi 
kebijakan tertentu. 

e [erminator akan lebih berhasil menghapus 
kebijakan jika memperluas para pendukungnya 
(secara tradisional). 

e Memfokuskan terminasi pada kebijakan atau 
program yang secara politis tidak menimbulkan 


dampak. 


Ke buskan 


Gambar 1. Dinamika Kebijakan Publik 
Sumber. (Nugroho, 2014) 


II Kebijakan tidak dapat dipisahkan dari politik karena sejatinya kebijakan pemerintahan 


merupakan bagian atau interaksi simbolik dari politik, (Nugroho, 2014). 


Ü Upaya penggantian kebijakan selalu mengarah pada aktivitas politik yang merupakan 


rumah dari berlangsungnya kebijakan 


Lanjutan..... 


e Memanfaatkan ideologi untuk memberi perspektif 
baru bahwa kebijakan yang akan dieliminasi bersifat 
merusak. 

e Menciptakan langkah-langkah yang akan 
menggagalkan terjadinya kompromi berbagai 
kelompok yang mendukung kebijakan yang 
dieliminasi. 

e Menggunakan para outsider mengembangkan 
isu-isu yang tidak menguntungkan kebijakan yang 


akan di hapus. 


Lanjutan..... 


e Menawarkan pekerjaan alternatif bagi pekerja 


yang terlibat dalam program yang dieliminasi, 
serta memberi biaya pengganti pada organisasi 


klien yang terlibat dalam program. 


Thank you. 


